aa aa —. 


PANDUAN PELAKSANAAN 
KEGIATAN PERINGATAN HARI 
KEMERDEKAAN RI KE-72 


£ h 
y INDONESIA 
KERJA 

BERTAMA 


KATA PENGANTAR 


Hari kemerdekaan merupakan tonggak sejarah perjuangan bangsa yang harus kita pertahankan. Maka sudah sepatutnya 
kita sebagai bangsa Indonesia mengenang jasa-jasa pahlawan kita yang sudah membela bangsa Indonesia di dalam 
memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuh puluh dua tahun Indonesia merdeka merupakan rahmat yang tak 
ternilai harganya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan kemampuan yang kita miliki, Indonesia menapak di jalan yang telah 
dibangun oleh founding fathers Bangsa kita, untuk mewujudkan sebuah negara yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian 
berlandaskan gotong royong. 


Sejak kecil masyarakat Indonesia di didik untuk memiliki kesadaraan akan pentingnya menjadi makhluk sosial yang saling 
hidup berdampigan dan berinteraksi melibatkan individu lainnya. “Gotong Royong” adalah akar dari kebudayaan kita yang 
merupakan perwujudan harmoni kebersamaan yang telah menjadi perekat sosial paling efektif tanpa memandang ras, suku dan 
agama untuk mencapai tujuan yang luhur. “Indonesia Kerja Bersama” menjadi tema yang diangkat sebagai semangat pada 
perayaan 72 tahun Indonesia Merdeka kali ini. Pendekatan tersebut menjadi esensi sekaligus ajakan kepada seluruh pegawai 
Kementerian Hukum dan HAM dan segenap masyarakat Indonesia untuk merangkul dan mengedepankan asas kebersamaan. 
Melalui semboyan ini pula masyarakat diingatkan untuk kembali bersama-sama bersatu dalam perbedaan dan melanjutkan 


perjuangan untuk menjadi bangsa yang terhormat, bangsa yg bermartabat, bangsa Indonesia. 


INDe 
KER: 


BA 
BERSAMA : P NN | 


Dalam rangka memperingati HUT RI ke 72 Kementerian Hukum dan HAM mengajak seluruh pegawai untuk turut serta 
memeriahkan Hari Kemerdekaan dengan beragam kegiatan dan aktifitas kebersamaan guna mewujudkan semangat 


y ONESIA 
IA 
Ai 


nasionalisme, rasa bangga dan cinta tanah air mempererat rasa persaudaraan satu nusa satu bangsa, memperlihatkan asas 
kebersamaan gotong royong dalam membangun Kementerian Hukum dan HAM yang Indonesia menjadi lebih baik. 


Ucapan selamat berlomba dan memeriahkan HUT RI ke 72 kepada seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM, 
Masyarakat dan Warga Binaan Pemasyarakatan, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan ridho dan 
rahmatNya kepada kita semua dalam rangka pengabdian kepada Bangsa dan Negara. 


KERJA BERSAMA -— BERSAMA KERJA....!! 


'Ketua Panitia Pusat 
HUT Kemerdekaan RI ke 72 Tahun 2017 
|“ Kementerian Hukum dan HAM RI 


Tarsono 
NIP. 196006061984031001 


BERSAMA 


KEGIATAN 
PERINGATAN HARI KEMERDEKAAN RI KE 72 
“MERDEKA JIWA RAGA BERKARYA UNTUK INDONESIA” 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
TAHUN 2017 


Il. LATAR BELAKANG 

17 Agustus 1945 Bukan sekedar Angka, Nomor dalam sebuah kerangka tanggal, bulan dan tahun yang hanya menjadi 
Slogan bagi kemerdekaan, dan bukan hanya sebagai kalimat bias yang sering kita ucapkan, akan tetapi yang 
terpenting adalah mendalami sebuah makna 17 agustus yang selalu kita jumpai setiap tahun, dan tak terasa sudah 72 
Tahun Indonesia merdeka, kemerdekaan adalah amanat para Pahlawan kita yang telah berjuang mengorbankan 
nyawa demi tanah air di Indonesia yang tercinta ini. Selain mempertahankan kemerdekaan, kita sebagai generasi 
penerus tentunya harus mengisi kemerdekaan itu dengan melakukan hal-hal yang positif yang dapat menumbuhkan 
wawasan kebangsaan. 


Il. MAKSUD DAN TUJUAN 
a. Maksud 


1. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah rela berkorban demi nusa dan bangsa indonesia. 

2. Mempererat tali silaturahmi antar pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan 
daerah, 

3. Menghadirkan Kementerian Hukum dan HAM ditengah Masyarakat dalam berkarya untuk Indonesia 

4. Meningkatkan wawasan kebangsaan: 

5. Meningkatkan semangat nasionalisme: 


7 INDONESIA 
KERJA 


BERSAMA | in si 


6. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, 


b. Tujuan 
1. Berkreasi sebagai wujud rasa bangga dan cinta tanah air Indonesia: 
2. Meningkatan kreatifitas dan motivasi kerja pegawai, yang pada akhirnya akan meningkatkan capaian kualitas 
kinerja para pegawai. 
Meningkatkan Kreatifitas dan sportifitas, 
Kementerian Hukum dan HAM bersama sama masyarakat dalam berkarya untuk Indonesia 
Memperkuat rasa persaudaraan antar pegawai dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM 
Berpartisipasi dalam masyarakat 


OI P9 


II. TEMA KEGIATAN 


Tema Kegiatan dalam memperingati 72 Tahun Indonesia Merdeka di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2017 
adalah “MERDEKA JIWA RAGA BERKARYA UNTUK INDONESIA” 


IV. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN 


1. Pencanangan Tema Peringatan Kemerdekaan “Merdeka Jiwa Raga Berkarya Untuk Indonesia” yang 
dilaksanakan serentak baik Pusat maupun seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM diseluruh 
Indonesia, 

2. Perlombaan (terlampir) 

3. Peserta 


a. Seluruh Pegawai dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM: 


y 72 
INDONESIA 
KERJA 


BERSAMA : an 
b. WBP diseluruh Indonesia 


c. Masyarakat 
V. WAKTU DAN TEMPAT 
1. Hari/Tanggal : Senin, 31 Juli 2017 sampai 
dengan 27 Agustus 2017 (jadwal 


terlampir) 


2. Tempat Pelaksanaan : Pusat dan Daerah 


BERSAMA 


2. 


VI. JADWAL KEGIATAN DAN SUSUNAN ACARA 


BENTUK KEGIATAN 


Kemerdekaan Republik 
Indonesia, dengan tema 
“ Merdeka Jiwa Raga, 


Berkarya Untuk Indonesia” 


Lomba Cipta Lagu Nasional 


Lomba Desain Batik dengan 
tema “Merdeka Jiwa Raga 
Berkarya Untuk Indonesia” 


Melukis Massal Serentak 
Anak Indonesia dengan tema 


“Merdeka Jiwa Raga 


Berkarya Untuk Indonesia” 


Lomba Baca Naskah 
Proklamasi 


ses saat 


Pencanangan Bulan Semarak 


LOKASI 


Lapangan Upacara 
Kementerian Hukum 
dan HAM / Kanwil / 
UPT 


Pusat dan Kantor 


Wilayah (Kanwil) 


Masing-masing 
Kanwil (Div. 
Pelayanan Hukum 
dan HAM) 


Pusat dan Kanwil 


Pusat dan Kanwil 


PESERTA 
Pegawai 


Kemenkumham 
seluruh Indonesia 


Pegawai 
Kemenkumham 


Masyarakat 


Anak-anak SD usia 
7-12 tahun 


Pegawai 
Kemenkumham 


PENANGGUNG JAWAB 


Pusat : 
Sekretariat 
Jenderal 
Daerah : Kanwil 


Pusat : Ditjen Imigrasi 
dan Sekretariat Jenderal 
Daerah : 

Div, Administrasi dan 
Div. Imigrasi 


Pusat : Ditjen 
Kekayaan Intelektual 
dan Ditjen 
Administrasi Hukum 
Umum 

Daerah : Div. 
Pelayanan Hukum & 
Pusat : Ditjen Hak 
Asasi Manusia dan 
Balitbang Hukum dan 
HAM Daerah : Kanwil 


Pusat: Inspektorat 
Jenderal 
Daerah : Div Administrasi 


Lomba Kebersihan dan 1-16 
keindahan Gedung Kantor Agustus 


Seluruh Gedung Unit Seluruh jajaran 
Es I, Gedung Kanwil Kumham 


Pusat : Setjen 
Daerah : Div. Administrasi 


10. 


dengan tema tersebut diatas 


Lomba Sepeda Hias 


Lomba Gerak Jalan Beregu 


Lomba Menyanyikan Lagu 
Daerah Antar WBP 


Lomba Permainan Tradisional 
Antar WBP 


dan Gedung UPT 


Lapangan Upacara 
ustus Kementerian Hukum 
dan HAM 


AN NT N Lapangan Upacara 
Kementerian Hukum 
dan HAM 


Masing-masing Unit 
Pelaksana Teknis 
(UPT) 
Pemasyarakatan 


17 Masing-masing Unit 
Agustus Pelaksana Teknis 
5 (UPT) 
Pemasyarakatan 


Pegawai Unit Es | 
Pusat (Struktural 
wajib ikut) 


Pegawai 
Kemenkumham 


Seluruh Warga 
Binaan (WB) 
Pemasyarakatan 


Seluruh Warga 
Binaan (WB) 
Pemasyarakatan 


Pussat : Ditjen Peraturan 

Perundang-undngan dan 

Badan Pembinaan Hukum 
Nasional 


Pusat : Badan 
Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Hukum dan 
HAM 


Pusat : Ditjen 
Pemasyarakatan 

Daerah : Divisi 
Pemasyarakatan dan UPT 


Pusat : Ditjen 
Pemasyarakatan 

Daerah : Divisi 
Pemasyarakatan dan UPT 


Demikian buku panduan ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM 


Ketua Panitia Pusat 


HUT Kemerdekaan RI ke 72 Tahun 2017 
Kementerian Hukum dan HAM RI 


we 3s Aarsono 
NIP: 196006061984031001 


